WikipediA 

Bahasa Norman 


Norman merupakan sebuah bahasa Roman dan salah satu bahasa O'il. Norman Utara bisa dikelompokkkan 
ke dalam bahasa O'il septentrional dengan Picard dan Walloon. Nama Norman-Prancis biasa digunakan 
tidak hanya untuk menyebut bahasa Norman modern, tetapi juga bahasa administratif Inggris-Norman dan 
Bahasa Hukum Prancis yang dituturkan di Inggris . 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Norman&oldid=14737617" 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 Februari 2019, pukul 05.31. 

Teks tersedia di bawah Lisensj Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





